





GUDANG CERITA HOROR: 
KOLEKSI MIMPI-MIMPI BURUK 


DI BALIK KACA: 


BAGIAN 2 DARI 2 


CERITA DAN GAMBAR OLEH 
JUDE FRIDAY 








~ < 
A WOOJIN KANG? ~ 
| BENARKAH?!! | 
\ BAGAIMANA CARA DIA 一、 
=> MENINGGAL? 4 





IVA, TUBUHNYA R 
BENAR-BENAR KEHABISAN | 
DARAH, SEPERTI KORBAN 
LAINNYA. ` 


X დე АРА MUNGKIN | 
(ITU VAMPIR?! 














SANG ILMUWAN: 


SEPERTI BIASA, SETELAH 
MEMINJAM BUKUNYA, 
DIA NGGAK DATANG KE 
SEKOLAH SELAMA 2 HARI. 








MENGEMBALI- 
KAN INI. AKU 
BENAR-BENAR 
MENIKMATINYA. 





SANG ILMUWAN: 


7 SEKARANG SAAT AKU 
MELIHATNYA LAGI, 








SANG ILMUWAN: 


TERKADANG AKU BERPIKIR, APA 
YANG AKAN TERJADI KALAU SAJA 
AKU TIDAK MEMBUKA BUKU ITU. 
AKU BAHKAN ПРАК INGIN 
MEMBACANYA. 





IL აა 


SANG ILMUWAN: 
KURASA INI JUGA SUDAH 
· TAKDIR. 





| RUANG IPA | 


BISAKAH KAU τ 
MELAKUKAN ANALISA JENIS 
DARAH DARI DARAH YANG 

SUDAH LAMA KERING? 一 








APA BEGINI CARAMU 
MEMINTA BANTUAN 
GURUMU, HAH? 


— 


NANTI SAAT ANDA 
BENAR-BENAR 
SUDAH MENIKAH 
DAN PINDAH, 

AKU AKAN 

LEBIH SOPAN. 





KUHARAP 
BEGITU. 











| 
| 
| 
| 


SANG ILMUWAN: 


SETELAH BENIH KECURIGAAN 
ITU DITANAM, TIDAK ADA 


| CARA LAGI UNTUK 


MENGELUARKANNYA DARI 
BENAKMU. INI BISA 
MEMBUATMU GILA. 





AKU DATANG UNTUK 
MENARUH DAFTAR 
BUKU-BUKU YANG DI- 
PINJAM DARI GUDANG 
DOKUMEN. 














` | SANG ILMUWAN: 


SETIAP KALI DIA MEMINJAM BUKU, 
SESEORANG AKAN MATI. DAN 
DARAH DI BUKU ITU BUKANLAH 
DARAHNYA, TAPI DARAH WOOJIN 
KANG. NAH, AKU TAHU SEDIKIT 
ANEH MENCURIGAINYA ATAS 
PEMBUNUHAN HANYA 
GARA-GARA INI. 















=== 
SANG ILMUWAN: 
TAPI AKU BENAR-BENAR 


* INGIN MENGELUARKAN 
PIKIRAN INI DARI KEPALAKU. 





LAN 
SANG ILMUWAN: 


JADI... HARI INI AKU 
MEMUTUSKAN UNTUK 
MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK 
MENGHAPUS KECURIGAAN INI. 
KARENA NGGAK BAIK UNTUK 
MENYUKAI DIA SEKALIGUS 
MEMIKIRKAN DIA SEBAGAI 

С MONSTER. 








ANAK A: 


SANG ILMUWAN: 


DIA BARU SAJA PERGI KE 
, PERPUSTAKAAN. 














O 
© 


= 











Й 74 
SANG ILMUWAN: 


KALAU SEMUA BERJALAN 
SESUAI RENCANA, HARI INI 





> DIA AKAN MEMINJAM 


) 





BUKU DARI RUANG ITU. 
KALAU DIA BENAR-BENAR 
VAMPIR, DIA NGGAK 
AKAN MUDAH UNTUK 
MENGHABISKAN MALAM 
TERJEBAK DI SANA. 


II 

















EEE - 
= ANAK A: ` = "| > 
ITU RENCANA YANG CUKUP JAHAT. | 
KI 


一 一 — — 
SANG ILMUWAN: 
AKU HANYA INGIN TAHU 
JAWABAN DARI SEMUA INI. 





























y. μα ux AE + LITERATUR 
TA = 
ADA ORANG ( 


E SANA?! < 
Y PINTUNYA!!! 





ADA YANG 
BISA 
MENDENGAR- 
Mს?!! 


























| | i о 
1) = 
d < 
E & 
mi H 
7 
; > 
JA 
MV, 
di. 


АМАК A: 


SAAT KITA BILANG, KITA MENYUKAI 
SESEORANG, BERAPA PERSEN DARI 
ORANG ITU YANG BENAR-BENAR 
KITA TAHU? 


SANG ILMUWAN: 


ITU TIDAK BISA DIUKUR 
DENGAN ANGKA. 


ANAKA: 


LALU BAGAIMANA KAU YAKIN KALAU 
KAU MENYUKAINYA? 


SANG ILMUWAN: 
KARENA AKU NGGAK BISA 





= 


ANAK A: 


ITU NGGAK MASUK AKAL, LHO. 
BAGAIMANA MUNGKIN KAU CUMA 
SUKA SEBAGIAN DARI DIRINYA TANPA 
MENGETAHUI KESELURUHAN DIRINYA? 


SANG ILMUWAN: 


AKU NGGAK MENGERTI MAKSUDMU. 
AKU TAHU AKU MENYUKAINYA. 
FAKTA BAHWA AKU MENUTUP PINTU 
ITU ADALAH BUKTINYA. 


SANG ILMUWAN: 


APA KAU BAHKAN MENYUKAI BAGIAN 
DARI DIRINYA YANG KAU RAGUKAN? 





SANG ILMUWAN: 


TIDAK ADA SEORANG PUN 
YANG BISA BENAR-BENAR 
JATUH CINTA PADA ORANG 
LAIN SECARA MENYELURUH. 





АМАК А: 


JADI, DARIPADA MENGATAKAN “DIA”, 
SEHARUSNYA KAU MENGATAKAN 
“SEBAGIAN” DARI DIRINYA. TENTU SAJA 
SEMUA ORANG PUNYA BAGIAN DARI 
DIRINYA YANG BISA DISUKAI. 





АМАК А: 


KALAU KAU MENCURIGAINYA, 
ARTINYA КАП NGGAK BENAR-BENAR 
MENERIMANYA. DAN KALAU KAU 
TIDAK BISA MENERIMANYA, ARTINYA 
KAU TIDAK BISA MENGHARGAINYA. 
KARENA KAU TIDAK MENCINTAI DIA 
APA ADANYA. 





ITU TIDAK 
BENAR! 


ANAK A: 


YANG INGIN KAU PASTIKAN BUKANLAH 
KECURIGAANMU TENTANGNYA, 





ANAK A: 


MELAINKAN KECURIGAANMU SENDIRI. 
SEPERTI, APAKAH KAU BENAR-BENAR 
MENYUKAINYA ATAU TIDAK. 


MUSTAHIL! 


/% 
zu 7 ҮТ ს 
A # (MM 





ANAK A: 


KALAU KAU BENAR-BENAR 
MENYUKAINYA, KAU NGGAK AKAN 
MENGUJINYA SEPERTI INI. 








TIDAK, mmm AKU MENYUKAIMU. 


N 








MIDAKIMUNGKINIBENAR! 





IMUNGKINIYANGIINGINIKAUIPASITIKAN 
BUKANPAFIIKEEURIGAAN MUMIENTANGIDIAS 
(MEIAINKANJAPAKAGIIKAUJBENARSBENAR 
IMENMUKAINNAW 














SANG ILMUWAN: 


AKU TIDAK MELIHATNYA 
LAGI SEJAK HARI ITU. 





| AKU TERUS BERTANYA- 
— TANYA: APAKAH AKU 
BENAR-BENAR MENYUKAI- Ë 
NYA? SEUTUHNYA? 


SANG ILMUWAN: 


AKU INGIN BERTEMU DAN 
BERBICARA LAGI DENGANNYA. 
AKU MENUNGGU SAAT DI MANA 
KAMI BISA BERTEMU LAGI. 








SANG ILMUWAN: 


|. KUPUTUSKAN UNTUK TERUS 

| MENUNGGUNYA. DAN SAMBIL 
` MENUNGGUNYA KEMBALI, AKU 
MULAI BERMAIN PIANO. 








KUHARAP, DIA TAHU PERASAANKU 
PADANYA... 








3 
< 
a 
2 
= 
ш 
~ 
= 
2 
z 
H 
N 
. 





























—1 SANG ILMUWAN: 


= AH, LAIN KALI АКАМ 


-一 = KUCERITAKAN TENTANG 


—— GADIS YANG 
BENAR-BENAR TELAH 








GUDANG CERITA HOROR: 
KOLEKSI MIMPI-MIMPI BURUK 


DI BALIK KACA: 


TAMAT 


dios «Aa! 


